
http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 

Berlemahlembudah Wahai 

Penuntut Ilmu 

Mutiara Nasekat Syaikk Mukaramad at-lmam 
Tentangjark wa T adit Diantara Venuniut 1 [mu 


iL <£3 

UJ? Jy) 


Alih Bahasa : 

Abu Salma al-Atsart 
Muhammad bin Burhan bin Yusuf 


Editor dan Catatan Kaki : 
Ustadz Fuad Hamzah Barabba', Lc. 
(Dosen STAI 'Ali bin Abi Thalib Surabaya) 


Sumber : 

Muntadayat Kullis Salafiytn 
( http://kulalsalafiveen.com/vb ) 


Hak Terjemahan 
Maktabah Abu Salma al-Atsari 
f http://abusalma.net ) 

Homepage Ustadz Fuad Barabba', Lc. 
( http://ibnumubarakallaitsi.wordpress.com ) 


Boleh menyebarluaskan dalam bentuk apapun selama tidak untuk 

bertujuan komersil 


- 1 of 20 - 




http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


KATA PENGANTAR 

p*** 1 . 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

S egala puji hanya milik Allah, Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada 
Rasulullah, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. 

Amma Ba’du : 

Berikut ini merupakan terjemahan transkrip ceramah ilmiah seputar nasehat 
dan arahan yang sangat bermanfaat, dengan izin Allah, yang disampaikan oleh 
Fadhilatus Syaikh Muhammad ’Abdillah al-Imam -semoga Allah menjaga beliau dan 
menjadikan (ilmu)nya bermanfaat- di saat pertemuan yang mubarak (penuh berkah) 
yang dihadiri oleh para penuntut ilmu syar’i di Yaman pada tanggal 10 Dzulqo’dah 1431 
H. Beliau adalah penanggung jawab Ma’had Darul Hadits di Ma’bar Yaman 

Ceramah ini sungguh mengandung mutiara-mutiara yang berharga dari 
nasehat-nasehat yang mengagumkan dan pengarahan-pengarahan yang sarat dengan 
manfaat, yang disampaikan di saat dan kondisi yang sangat tepat sekali -segala puji 
hanya milik Allah- sebagai petunjuk bagi jalannya dakwah salafiyyah yang mubarakah 
(penuh berkah) ini, yang pada masa-masa akhir ini telah terkontaminasi oleh sebagian 
pemikiran asing dan karakter yang jauh dari asholah (keaslian) manhaj salaf! 

Semoga Allah membalas Syaikh Muhammad al-Imam -semoga Allah 
senantiasa menjaganya- dengan sebaik-baik ganjaran, atas upaya yang yang telah 
dipersembahkannya -dan apa yang akan beliau persembahkan- dalam menolong 
da’wah yang mulia ini dan jalan yang menentramkan ini. 

Kami sungguh memandang pentingnya menyebarkan ceramah bermanfaat yang 
penuh berkah ini -insya Allah- agar manfaatnya semakin menyebar dan kebaikannya 
semakin besar. Allah Ta’ala berfirman : “Saling tolong menolonglah kalian dalam 
kebajikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa 
dan permusuhan.” 

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat 
dan guru kami, al-Ustadz Fuad Barabba’, Lc. yang sudi meluangkan waktunya untuk 
mengoreksi dan memberikan sekelumit faidah ilmiah berupa catatan kaki di dalam 
risalah ini. 

Sesungguhnya tidak ada gading yang tak retak, apabila ada diantara pembaca 
budiman mendapati kesalahan dan kekurangan di dalam risalah ini, sudi kiranya 
memberitahukan kepada kami via email fabusahTLa8i@hotmail.com) . 

Cinere, 26 Januari 2011 
Abu Salma al-Atsari 


- 2 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


Nasehat 1 Syaikh Muhammad al-Imam 2 Tentang Jarh wa Ta’dil 

diantara Para Penuntut Ilmu 


S yaikh Muhammad bin 'Abdillah al-Imam -Semoga Allah 
menjaganya dan menjadikan ilmu dan dirinya bermanfaat bagi 
Islam dan kaum muslimin- berkata : 


Segala puji hanyalah milik Alloh. Shalawat dan salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau. Saya bersaksi 
bahwa tiada sesembahan yang haq untuk disembah kecuali hanya Alloh 
semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan Saya juga bersaksi bahwa 
Muhammad itu adalah hamba dan utusan Alloh -semoga Alloh senantiasa 
melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, keluarga dan sahabat 
beliau. Amma Ba'du : 


Ibnu Majah, Ibnu 'Asakir dan al-Fasawi meriwayatkan di dalam Tarikh-nya, 
dan al-Baihaqi di dalam asy-Syu'ab dan hadits ini dinilai valid ( shahih ) oleh 
al-'Albani -semoga Alloh merahmatinya- bahwa Rasulullah 'alaihi ash- 
Sholatu was Salam pernah ditanya : "Manusia bagaimanakah yang paling 
utama (afdhal)?" Beliau menjawab : 




0 * . y \ 




"Manusia yang pating utama adalah yang memiliki hati yang bersih dan 
lisan yang jujur." 

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adapun lisan yang jujur kami 
telah mengetahuinya. Akan tetapi, apakah yang dimaksud dengan orang 
yang memiliki hati yang bersih?" 


Beliau menjawab : 



"Dia adalah hati yang putih lagi murni, tidak ternodai oleh dosa, aniaya, 
dendam dan dengki." 

Hadits ini menjelaskan kepada kita akan keutamaan ( afdhaliyah ) yang ada 
pada orang-orang beriman. Yaitu siapa saja yang hatinya bersih dari rasa 
dendam dan dengki terhadap saudaranya, maka ia berada di atas kebaikan 
yang besar dan berada di atas keutamaan 3 . 


Nasehat ini sangatlah bermanfaat bagi kita semua, terlebih di zaman fitnah seperti sekarang 
ini, dimana banyak hal-hal yang terjadi di negeri kaum mukminin, seperti apa yang 
dinasehatkan oleh Syekh. 

2 . Beliau adalah pengasuh dan penanggung jawab Darul Hadits di Ma’bar Yaman -semoga 
Alloh menjaganya-. 

3 . Tapi, sungguh sangat disayangkan, sekarang ini banyak orang yang mengaku beriman, 
namun hatinya tidak terlepas dari rasa dendam, dengki dan hasud terhadap saudaranya yang 
muslim, hanya kepada Alloh kita mengadu. 

- 3 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


Kita butuh untuk memeriksa apa yang ada di dalam hati kita, karena 
syaithan akan tetap berupaya melancarkan adu domba dan menyebarkan 
fitnah diantara manusia. Kadang kala seseorang itu dalam keadaan lemah, 
yang acapkali terjadi antara dirinya dengan saudaranya permusuhan, 
percekcokan dan perselisihan kemudian ia tidak menjaga hatinya agar tidak 
dijangkiti penyakit (hati). Akhirnya muncullah di dalam hatinya sejumlah 
penyakit yang seseorang butuh agar hatinya terbebas dari penyakit- 
penyakit tersebut. 

Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa seseorang dapat ditimpa ujian 
(penyakit) dan jatuh ke dalam perkara-perkara seperti ini. Setiap dari kita 
perlu untuk menjaga dan memelihara hatinya, yaitu dengan tetap 
melanggengkan hatinya diisi dan dipenuhi dengan dzikir (mengingat) Alloh, 
merasa takut kepada-Nya dan merasa senantiasa diawasi oleh Alloh 
(muroqobatullah). Demikian pula ia harus berupaya melanggengkan hatinya 
agar senantiasa diisi dengan rasa persaudaraan terhadap saudaranya 
seiman, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas rasa cinta kasih dan 
penghormatan, di atas cinta kebaikan, saling menasehati ( tanashuh ) dan 
saling bekerja sama ( ta'awun ) di dalam kebajikan, dan lain sebagainya dari 
perkara-perkara yang dituntut oleh syariat. 

Kita semua dituntut untuk melihat apa-apa yang berkaitan dengan hati kita, 
karena kita adalah manusia biasa, yang apa saja bisa masuk ke dalam hati 
kita. Setiap orang perlu untuk menjaga hatinya secara ekstra, terutama di 
saat adanya sebagian perkara yang dengannya syaithan hendak 
melancarkan aktivitas adu dombanya. 


Ketahuilah, sungguh amat urgen bagi kita untuk mengetahui bagaimana 
metoda kaum salaf (dalam hal ini). Ada sebuah riwayat dari al-Bukhari 
secara mu'allaq (sanadnya tergantung) 4 dan dari Ibnu Nashr al-Marwazi 
dan al-Lalika'i dengan sanad (jalur periwayatan) yang shahih, bahwa 
'Abdullah bin 'Aun al-Bashri -semoga Alloh merahmatinya- berkata : 



"Saya senang apabila ada tiga hal pada diri Saya dan Saya juga senang 
apabila juga ada pada saudara-saudara Saya, yaitu Saya senang apabila 
mereka mempelajari al-Qur'an ini dan mengamalkan isinya, dan Saya juga 
senang apabila mereka mau mengamalkan sunnah ini dan berupaya dengan 
sungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya." 

Beliau melanjutkan : 


4 . Hadits Muallaq: adalah hadits yang dari awal sanadnya gugur seorang rawi atau lebih. ( Min 
athyabi al-Minah fii ‘ilmi al-Mushtholah, hal:26). 


- 4 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


& & % M * Wi 


"Saya juga senang apabila mereka meninggalkan manusia kecuali hanya 
dalam perkara yang baik." 

Maksudnya yaitu, meninggalkan menyebut orang lain kecuali di dalam 
perkara yang baik. 

Di dalam riwayat lain juga dari beliau ('Abdullah bin 'Aun) dengan lafal : 

jhj £\ ja iil 


"Menyebut Alloh adalah obat sedangkan menyebut manusia adalah 
penyakit". 

Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam " az-Zuhd " dan Hanad bin as-Sarri juga 
di dalam ” az-Zuhd ", dari 'Umar bin al-Khaththab -semoga Alloh 
meridhainya- bahwa beliau berkata : 



"Hendaknya kalian berdzikir menyebut Alloh karena sesungguhnya ia adalah 
obat dan jauhilah oleh kalian menyebut manusia karena ia adalah 
penyakit." 

Atsar ini pada sanadnya ada yang terputus ( inqitha 0 namun maknanya 
shahih. 

Diriwayatkan oleh al-Khathib dengan sanad yang hasan di dalam "al- 
Kifayah” bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada asy-Sya'bi : "Maukah 
Anda saya ceritakan sesuatu?". Asy-Sya'bi menjawab, "Apakah tentang 
orang yang masih hidup ataukah orang yang telah mati?". Orang itu 
menjawab, "Tentang orang yang masih hidup." Asy-Sya'bi menjawab, 
"Tidak usah engkau ceritakan kepada Saya." 

Ada pula sebuah riwayat dari Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim di dalam "al- 
Hilyah" -serta dari selain mereka- bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
Sal la m bersabda : 


y 

"Ada salah seorang diantara kalian yang bisa melihat debu di mata 
saudaranya namun ia lupa akan batang yang ada di pelupuk matanya." 5 
Hadits ini dinilai valid oleh al-Albani -semoga Alloh merahmatinya-. 

Hadits ini, mengajak kita untuk mengakui akan aib-aib kita. Terkadang 
Anda melihat ada sebuah aib atau lebih pada saudara Anda, kemudian Anda 
merasa bahwa Anda lebih baik darinya! Akan tetapi, jika Anda mau 
memeriksa lebih lanjut, niscaya Anda dapati bahwa Anda memiliki begitu 


5 . Hadits ini semakna dengan pepatah kita yang mengatakan Gajah di pelupuk mata tidak 
terlihat, semut di seberang lautan terlihat: yang maknanya: kesalahan diri sendiri tidak 
terlihat, kesalahan orang lain terlihat. 




- 5 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


banyak aib. Seringkah Anda dapati bahwa aib Anda lebih banyak daripada 
aibnya. Karena itu, tidak selayaknya kita lalai dari aib-aib kita sendiri, 
karena setiap dari kita pasti memiliki aib. Setiap diri kita pasti mempunyai 
aib, jadi jangan sampai kita lalai dari hal ini. 

Yang dikehendaki oleh syaithan dari diri kita adalah, agar kita saling 
menyibukkan diri antar sesama kita, agar kita saling memperbincangkan 
satu dengan lainnya, dan agar kita saling merendahkan diantara kita, 
sehingga ia mampu merusak persaudaraan di antara kita. Semoga Alloh 
merahmati seseorang yang mau membenahi jiwanya. 

Diriwayatkan dari Bakr bin 'Abdillah al-Muzanni beliau berkata : 



"Apabila Anda melihat ada seseorang yang banyak menyebutkan aib-aib 
orang lain dan ia lupa akan aibnya sendiri, maka ia telah terpedaya 
dengannya." 

Ada juga riwayat dengan sanad yang la ba'sa bihi (tidak bermasalah), 
bahwa Sufyan bin Husain suatu ketika berada di dekat Iyas bin Mu'awiyah, 
kemudian beliau membicarakan seorang lelaki dengan nada mengejek. 
Maka Iyas berkata kepadanya, "apakah kamu pernah memerangi ad-Dailam 
6 ?", orang itu menjawab, "tidak". Iyas berkata, "memerangi Romawi?", dia 
menjawab, "tidak", Iyas berkata, "memerangi Sind 7 ?", ia menjawab, 
"tidak". Lalu Iyas mengatakan : 



f Dl* (Udo 


"Romawi, Dailam, Sind dan India selamat darimu namun saudaramu tidak 
selamat darimu?!!" 

Maksud Saya dengan (membawakan) ucapan ini adalah, supaya kita 
menutup pintu saling mencela antara sesama kita. Dan barang siapa yang 
melihat ada sebuah aib pada saudaranya, maka hendaknya ia 
menasehatinya. 

Kita menutup pintu-pintu -dari apa yang sekarang disebut dengan- al-Jarh 
wat Ta'dil di antara para penuntut ilmu, yaitu para penuntut ilmu saling 
mencela dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang sebenarnya mereka 
tidak diizinkan untuk melakukannya. Karena hal ini termasuk bentuk dari 
apa yang dikehendaki oleh syaithan, yaitu kita saling mencela satu dengan 
lainnya dengan mengatasnamakan bahwa kita sedang berjalan di atas 
metoda al-Jarh wat Ta'dil. 

Saya nasehatkan kepada setiap penuntut ilmu, supaya mereka lebih 
antusias dalam menyelamatkan dirinya, dan menjauhi dari apa-apa yang 
dapat mendatangkan bahaya kepadanya. Menjaga kehormatan saudaramu 


6 . ad-Dailam adalah Bangsa Kurdi: yaitu satu kelompok etnis yang menganggap diri 
mereka penduduk asli suatu daerah yang sering dirujuk sebagai Kurdistan . suatu wilayah yang 
meliputi sebagian Iran . Irak . Syria , dan Turki . (http://id.wikipedia.org/wiki/Oranq Kurdi) . 

1 . Negri yang berbatasan dengan India. 


- 6 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


adalah tuntutan syar'i, dan jarh (mencela kredibel seseorang) adalah 
haknya para ulama 8 , dan itupun sebatas dengan kebutuhannya dan 
menurut keadaannya yang mendesak. Tidaklah setiap orang berhak untuk 
men-jar/7 dan tidak setiap orang berhak untuk berbicara. Berhati-hatilah 
terhadap diri kalian, karena sesungguhnya saya mencintai apa yang ada 
pada diri kalian sebagaimana saya mencintai apa yang ada pada diriku 
berupa kebaikan. 

Untuk itulah saya menasehatkan saudara-saudara saya yang sedang terjadi 
di antara mereka perdebatan atau lainnya -yang senantiasa kita nasehatkan 
untuk meninggalkan dan menjauhinya-, agar mereka lebih antusias untuk 
bersikap lembut terhadap diri mereka sendiri dan bersikap lembut terhadap 
sesama mereka. Bersikap lembutlah terhadap diri Anda dan terhadap 
saudara Anda, tinggalkanlah segala sesuatu yang dapat mendatangkan 
marabahaya. Kami perhatikan bahwa hal ini tidaklah mendatangkan 
manfaat maupun maslahat bagi dakwah kita. 

Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa para masyaikh di salah satu 
taujihat (arahan/nasehat) yang mereka sampaikan, mengatakan : "(hal ini) 
tidak ada hasilnya, melainkan hanya bentuk pertengkaran belaka, yang 
tidak menyokong sunnah dan tidak pula mematikan bid'ah." Inilah realita 
yang terjadi. Berupayalah untuk mendapatkan kebenaran, jika kalian tidak 
mendapatinya, maka ambillah manfaat dari orang yang mendapatkannya, 
dan dari orang yang memberikan berita yang nyata. Karena perkara itu 
menurut kebenarannya dan menurut apa yang terjadi. 

Masalah ini -yaitu saling mencela satu dengan lainnya, berdebat dan yang 
semisal- lebih banyak mendatangkan madharat kepada kalian, dan kami 
tidak rela hal ini terjadi pada kalian. Kami ridha terhadap penuntut ilmu 
yang antusias untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya, yaitu 
fokus dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Mungkin diantara kalian 
ada yang menyia-nyiakan dirinya, padahal dia jauh lebih butuh untuk 
menghafalkan ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits, menghafalkan pelajaran 
dan mengulang-ulanginya ( muroja'ah ), serta (perbuatan bermanfaat) 
lainnya yang merupakan hal yang paling urgen dan yang paling 
dibutuhkan 9 . 

Sebagaimana telah kalian dengar, inilah nasehatku bagi saudara-saudaraku 
yang sedang terjadi di antara mereka perdebatan dan yang semisalnya 
(perselisihan), bahwa sepatutnya mereka lebih antusias untuk menjaga 
dirinya. Adapun saudara-saudara kita -dan mereka ini banyak- yang 
menerima arahan ini -dari semenjak dahulu dan mereka tetap senantiasa 


8 . Perhatikanlah wahai saudaraku, mencela kredibel seseorang adalah haknya para ulama, 
bukan hak setiap orang. Namun kita dapati sebagian ikhwah, ada yang baru sebentar 
menuntut ilmu, namun dengan beraninya dia men tahdzfr dan mencela orang lain, bahkan dia 
berani mentahdzfr dan mencela para asatidz dan ulama yang tidak sefaham dengannya. 

9 . Bukan menghabiskan waktunya dengan mencela dan membicarakan orang lain, atau 
menyibukkan diri dengan qfla wa qola, sibuk mencari-cari kesalahan dan mentahdzfr person- 
person yang dituduh begini dan begitu, atau person tersebut berkata begini atau begitu, 
kemudian mereka menyibukan diri dengan hal-hal yang mengalihkan mereka dari menuntut 
ilmu syar’i. 

- 7 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


demikian-, maka mereka telah beristirahat dan lisan-lisan mereka selamat 
dari ucapan yang zhalim dan melampaui batas, waktu-waktu mereka 
selamat dari ketersia-siaan dan selainnya. Hal ini, kami anggap sebagai 
bentuk keutamaan dari Alloh Azza wa Jalla. Hal ini dianggap sebagai 
keutamaan dari Alloh. 

Yang dituntut (dari kita) adalah : hendaknya kita saling bekerja sama di 
atas kebajikan, kebaikan dan ketakwaan 10 . Ketahuilah, bahwa kalian semua 
ini di sisi Saya adalah sama kedudukannya. Tidak seperti yang dikira bahwa 
kita ingin membersihkan persangkaan-persangkaan -seperti yang 
dituduhkan-, atau kita memiliki suatu bentuk keinginan tertentu seperti 
yang mereka persangkakan. Tidak! 

Kalian semua ini adalah murid-muridku dan saudara-saudaraku, dan Saya 
adalah saudara kalian. Antara Saya dan kalian hanya ada kerja sama di 
dalam kebaikan dan kebajikan, dan saling menasehati di antara kita. Kita 
semua bisa melakukan kesalahan -tidak ada seorang pun yang tidak 
melakukan kesalahan 11 -, akan tetapi Alloh menjadikan nasehat itu sebagai 
obat dan penawar bagi kita bihamdillah. 

Dan jika Kita mau mendengarkan nasehat dan menerima sikap saling 
menasehati dan bekerja sama, maka masalah kita menjadi baik 
bihamdillahi Rabbil 'Alamini. Kita ini bagaikan dua tangan yang satu saling 
membersihkan tangan yang lainnya. Jika kita tidak mau menerima nasehat 
atau tidak bersegera untuk saling menasehati, maka kelalaian ini tidak 
sepatutnya ada seorang pun yang meridhainya, dan jangan sampai ada 
diantara kita yang melakukannya. 

Kalian adalah para penuntut ilmu di negeri ini (Yaman, pent.) -semoga 
Alloh menjaganya-, dan kalian berada pada kedudukan yang sama. Maka 
dituntut -sebagaimana telah kalian dengarkan- supaya kita menjauhi 
tuduhan-tuduhan yang tidak ada (realitanya). Kita ini bersaudara, kita 
harus menjaga persaudaraan dan dakwah kita. Kita harus mementingkan 
untuk saling bekerja sama diantara kita di dalam hal yang bermanfaat bagi 
kita, bagi agama kita, bagi dunia kita dan bagi akhirat kita. Kita senantiasa 
berupaya untuk ini, dan kita menjadikan hal ini sebagi sarana untuk 
mendekatkan diri kepaa Alloh, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang 
berlimpah bihamdillahi Rabbil 'Alamini. 

Ketahuilah, sesungguhnya Saya memperingatkan dari segolongan orang 
yang mendorong para pemuda masuk ke dalam fitnah. Saya 


10 . Allah Ta’ala berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2: 


: " t 5 t K'* ° t 0 • 0 ■" -* - - ^ oS * 0 ~~ ^ _ - 


“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- 
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah :2). 

11 . Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 


0 « 

£ 


iLL 


“Setiap anak Adam (manusia) banyak berbuat kesalahan”. (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan 

ad-Darimi). 


- 8 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


memperingatkan golongan ini untuk tidak melanjutkan aktivitas buruknya. 
Walaupun kami tidak mengetahui siapa golongan dan personnya, namun 
bukan artinya bahwa jika kami tidak mengetahuinya lantas kami menjadi 
lemah. Tidak! Mungkin bisa jadi Saya mendoakan kejelekan baginya! Ini 
adalah tempat ilmu dan tempat kerja sama, bukannya tempat kekacauan 
dan fitnah... 

Barang siapa datang mendorong Fulan untuk mengobarkan hal ini dan 
melakukan untuknya hal tersebut! Maka ini adalah perkara yang kita jauhi. 
Apabila ada sesuatu antara diriku dengan saudaraku, maka tidak boleh 
melampaui batas, dan tidak boleh memperalat orang lain untuk turut 
mengobarkan fitnah, dengan mengatasnamakan : ada sesuatu antara diriku 
dan Fulan!! Ini adalah kegagalan! Di dalam mengobati permasalahan, di 
dalam perdamaian dan kerja sama di atas kebajikan. 

Segolongan orang ini, jika kalian mengetahui person-personnya, kenalkan 
Saya pada mereka. Metoda mereka ini tidak benar 12 , selamanya kami tidak 
mau menerimanya. Jika Anda ada masalah dengan Fulan, mengadulah 
kepadaku! Kami senantiasa membuka hati kami bagi siapa saja yang ingin 
mengadu. Kami akan dengarkan baik fihak yang mengadu maupun yang 
diadukan. Kami akan melihat perkaranya, membenahi, mengarahkan dan 
memperbaiki saudara-saudara kami, sebatas pengetahuan kami, sebagai 
bentuk kerja sama dengan mereka, dan sebagai bentuk untuk menutup 
pintu-pintu perselisihan dan pertikaian. Hal ini memang ada bihamdillahi 
Rabbil 'Alamin, dan kalian semua mengetahuinya, bukankah demikian? 

Lantas siapa yang mencetuskan fitnah ini? Dan apa yang menjadi pencetus 
yang mendorong sebagian pemuda untuk membantu menyebarluaskan 
fitnah ini? 

Adapun para pemuda, maka saya memperingatkan mereka supaya tidak 
mau menerima hal-hal seperti ini, apabila tidak (mau menerima), niscaya 
kami akan timpakan malapetaka kepada mereka! Kami tidak mau 
menjadikan perkara kami ini dikendalikan oleh para pemuda, dikendalikan 
seperti ini... kita dituntut untuk menjadi orang yang berfikir dan berakal. 

Sebagaimana telah kalian dengar, kita dituntut untuk bersikap lemah 
lembut dan menjaga persaudaraan ( ukhuwwah ) diantara sesama kita 13 . 
Salah seorang diantara kalian tidak menyangka akan dapat menjalankan 
urusannya (...) dan akan berjalan, insya Alloh tidak akan berjalan kecuali 
yang haq dan tidak akan langgeng kecuali yang baik. 

Kita dituntut untuk saling bekerja sama dengan kejujuran, dan kita saling 
tolong menolong satu dengan lainnya dengan kejujuran, keikhlasan kepada 
Alloh dan kecintaan terhadap agama kita dan dakwah kepada Alloh serta 
kecintaan kepada persaudaraan agama. Kita semua berusaha untuk 


12 . Walaupun mereka ngotot mengatakan apa yang mereka lakukan dengan mengatasnamakan 
al-Jarh wat Ta’dil , tapi tetap saja cara mereka ini seperti apa yang dikatakan oleh Syekh - 
semoga Alloh menjaganya-. 

13 . Ukhuwwah diantara Ahlus sunnah, sebagaimana yang dinasehatkan al-Muhaddits al- 

‘Allamah ‘Abdul Muhsin al-‘Abbad -semoga Alloh menjaganya-. 

- 9 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


melaksanakannya. Apabila kerja sama ini telah terjadi diantara kita - 
fabihamdillahi Rabbil 'Alamin- niscaya kita mampu mengalahkan syaithan 14 
yang senantiasa berupaya untuk merusak hubungan diantara kita 15 . 
Syaithan menginginkan supaya kita menyia-nyiakan persaudaraan kita 
sehingga kita masuk ke dalam kancah permusuhan diantara kita. 

Saya menasehatkan diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian - 
semoga Alloh menjaga mereka- supaya mereka bisa memahami 
permasalahan ini. Seperti yang sudah kalian dengar (berulang-ulang), 
bahwa di dalam perkara ini kita dituntut untuk saling berkerja sama di 
dalamnya. Apabila Anda memiliki masalah dengan Fulan dan Anda sudah 
tidak bisa lagi bersabar kepadanya, maka Anda bisa mengadu kepadaku. 

Adapun fanatisme ( ta'ashshub ), atau mendorong orang lain untuk 
melakukan demikian atau mengobarkan fitnah, maka yang seperti ini saya 
anggap sebagai bentuk kegagalan! Kegagalan di dalam kerjasama diantara 
sesama dan di dalam perdamaian! Jika ada masalah antara Anda dengan 
saudara Anda, mengadulah kepadaku sehingga kami dapat melihat siapa 
yang bersalah, walhamdulillah sehingga urusan kita tetap dapat berjalan. 

Tidak ada yang baru (di dalam metoda) kami -selamanya-, (metoda) yang 
ada pada kami adalah apa yang kalian dengarkan saat ini. Kami memohon 
kepada Alloh untuk menolong kita supaya tetap saling bekerja sama dan 
berdiri di atas (metoda) ini. Karena metoda ini adalah lebih baik bagi kita, 
lebih bermanfaat dan lebih selamat, serta merupakan perkara yang -insya 
Alloh- lebih mudah diterima oleh pemahaman mayoritas kalian -bihamdillahi 
Rabbil 'Alamin-. 

Kita saling menjaga kehormatan diantara kita dengan cara yang syar'i lagi 
bermanfaat -sebagaimana yang kalian dengar-. Kami tidak 
memperbolehkan menjelekkan seorang pun dan berinteraksi 
(bermu'amalah) dengan cara yang tidak syar'i. Kami tidak menghendaki 
yang demikian ini. Kami menjauhkannya dan kami melihat bahwa ada 
seseorang yang merendahkan bentuk kerja sama yang seperti ini. 

Adapun para ikhwah yang sedang terjadi pada mereka suatu perbedebatan 
antara satu dengan lainnya, maka mereka semua adalah saudara kita di 
mata dan kepala kami (menurut pandangan kami). Tidak ada diantara kami 
dan mereka melainkan persaudaraan di dalam agama, sikap saling 
menasehati dan bekerja sama. Kami tidak memiliki suatu sikap yang 
tersembunyi yang akan tampak di masa yang akan datang! 


14 


. Karena tipu daya syaiton itu sangatlah lemah, sebagaimana firman Allah Ta’ala: 

jlLiill & o) 


“Karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah”. (QS. an-Nisa:76). 
15 . Alloh Ta’ala berfirman: 


ojliiaJI J (jl 3-i baji 


“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di 
antara kamu”. (QS. al-Maidah:91). 


- 1 0 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


Kami berpendapat bahwa seseorang itu boleh dihukum sesuai dengan 
kesalahannya. Seseorang dibalas berdasarkan kesalahan yang dia lakukan. 
Namun kami tetap berjalan di atas kebaikan dan sikap saling bekerja sama 
ini. Hanya Alloh-lah Dzat yang dipinta pertolongan-Nya, dan tiada daya dan 
upaya melainan atas izin Alloh. 

Para pemuda dan anak-anak kita yang diperalat untuk mengobarkan fitnah 
pada sebagian aktivitasnya, mereka ini harus mendapatkan kerja sama dari 
sisi bapak-bapak mereka dan mereka ini insya Alloh berada di atas 
kebaikan. Di sisi kita, bahwa aktivitas ini tidaklah bakal berulang-ulang di 
tengah-tengah kita. Yang dituntut adalah, sudah sepatutnya anak-anak kita 
menerima nasehat-nasehat dan arahan-arahan ini, sehingga mereka 
menjadi seperti apa yang kita arahkan. Walaupun terkadang tidak seperti 
yang kita inginkan, ataupun tidak terjadi secara sempurna, akan tetapi 
setiap kali terjadi kesalahan maka kita dituntut untuk mengobatinya dengan 
cara yang bermanfaat. Dan hanya Alloh-lah Dzat yang berhak dipinta 
pertolongan-Nya. 




- 1 1 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


TEKS TRANSKRIP 


'y ami *yt aJ| *y o\ aJTj aJj^j ^ip «*y_y 2 jij cajj 

& — - ^ ^ £ £ 

— aJ I ^Jpj A-Jp A^l — A-Sj-^jJ dJ»*P IwLo^- l)I caJ 


! JjU L®l 


Aj>tL>t-v^ J? c aJ 4 jLj J? ^S"L*p aj>tL^ 

: JIS ^Ul ^!: - r *>eJlj Up- j! :-aai! a^-jUSH 

jj 

ji c 3 j^X^ L®l !a \)1 Lj c OL^-Ul c 3 _j^W ? j 

caJ j?! ^ cyj| ^SsJi iJUtfi y ; Jli ? r ^cil cJLiil y* coL^p 

"• a - > - X? ‘ 3 f X? 


Jp kA-ww^lj ^r 4 aILs l)Ij (j li! 1 wLj 3 

,ZL^i\ Jls-j £>- Jis- Ajf 


c^Ljl iiju L® ^/LaJIj (j (j ^ tid 

S 5 

^ j<T CL- 3 *)l^ : - S yij 0 >?J A-Lj ^ CU 5 A^ 2 J Jj 5 

U- L® i^JjJl (j ( J l, ^ 2j>c -^ A^ cpJj ^ ^Jw*- ^P 

, . - .. .. , » , & t, . t, , . r , . .. . 




oli^t aJl*^ 


4 j>rL^: Ll* .JSo ‘J^ 4 ^ 0 *i-& JlL® (j (J, j C)\ <J y*l*J Lj»Ss 3 

A\)l A^^JAP-j a\)I ^ 5 ^ C^: cA^ AJi^l^Ll ^1 

Jp A^oJLiJl dLpljll— AjIj^-I dL>-ljjr 1^4 lp A^U — L^2 jI— Iwl^Jisj CA^I aJ'^J 


- 1 2 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


i J U 2.* L* liJJS jJz- (Jl . . yS\ ^1p >-j t 


JiSsi i £_aj L« Lj jis Jj C JL 9 ^Uj^U j^[j JsO*-L; — ll* 

£ £ £ 

^j- 4 OLi^jOl \jbXiji ( jJl j^a^l ^3^3 LC^J-v^>- c ji^l a 3$ J, j 

*♦ ^ 

i »Z» 

. olJtuj>eiJI 


JJLP J C — LaJ^J — JJLP £.L>r J- 2 ^ ! eJi-LOJl a 3 p l)LS^ L 4 01 JA aJIj ^1 

— a\)I 0 ^ a^I 01 \— ^p>z ^2 j-s^J 

i ^ 

cA-^i Lc O^j cOT^Sl lO-A 01 ci;% 0^>-l iJIS 

01 jt -^ 5 <^^>-lj ijli c . . b£ J.^*Jl 3 Olj L§-^ ^ 1 j 1 ***j 01 A-joJl o 0 -& 3 L~>-\j 

. j^>- ^1 3 015 ^ L 4 ^LJl ^'~3 ^1 • l 9 ^ • j^ - Or 4 IjpOj 


s* / 


".S-b ^ll!l ^foj cOj-^ 4 ttl : ■ biJb 4 _XP $.Ur JlS 


C-^llsjiO y±S* \~ L^ 2 jI— ^L&jJl (3 C ^L&jJl 3 ‘■^‘'l AlP $\>rj 

. $.b Aib fc^bJl c ^.I jO>> aJU $4^1 j5Jj j*3J1p :JlS aJI — ajlp a^I ^0?j 


. dL^ 4 C^lisjzjl A-^ 


aJ Jli ^1 JlS *A>rj 01 ! AjU^JI 3 ^■-^■^1 wLu^o £.brj 

** * ** ? 

!^li ^ : jis .^S/i ^ l :aj jis ?oiyyi A 

♦• ' 


— d%^Jl aOp— Jj^a^SI 01 ! — L^j^pj— aO^-I 3 3 ^ 0 Lg>“ 1 w\ 4 P ^.U>r Jj 


- 1 3 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 






.4i)l 4^-j- 


jl- ILp (j Ji cJli :Lj^p J ,1 J,l U^p 4 j Ul* 



Mi ‘4j^p j* I di^P OJbrj Uj Ijj^p vili jl C-Mj ‘C— jJ 

*♦ 

-5 -5 

. dO_& yp Jui*J Oy Ul5^ cc- Jys* Ijlos^ ^Luyp yp Jji*j 01 


51 

l *j O^j cO^^j l aa/9 *j (3 Olj cL^*j l i p ? **j Jl^ijJ 01 Ll* OU^jJl oJj^j L>^ 

* 

. LJJpO LlJp wLw^jsj C)\ 


.a~OJ C ^UI Jlp Jyf \%y\ Al yyi 


yllil yyp y y^o jvitj lil" : Jli q £\ aIiIip ^ y 

!aj ^SJ« JJii ^AjyP 


^ f 


cAjjI*^ yj ylO wUP OL^ o- yj 00i0>> 01 !4 j yb ^ ^-L^o £.U>r — WsjI— 0JJ~b!j 

ojjpI : Jli W; Jli ojjp! iy ^4 ^ J^* c— J? 
jij cJu^Jlj Juilj (JLaJlj f jjJl oJ^ flo: Jli : Jli ?Ju^Jl ojyl : Jli : Jli ?fjjJl 

n^iiyO oJjl« yi-^o 


. l \*'< 2 *j 3 ^-OLSl cyljjl wLOJ LjI IwLa y* c_5^i 

. ^ s. t e- 

. a } ‘l~P V 1 ' (3 <^'j 


- 1 4 of 20 - 


http:// abusalma.net | http; / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


3 ^-Ll) Ljl — 0 I Ll* La aJp^ ^j-a £a 3 j%-i Oij5 ^ 0^1*^*^. j u^~j^ 

jj / 

!-. Cr"^ jL^a Uj^i LJl L Qg *J 

. jj^Jl LoP cA^vjLJ Aa*)Lvo Jp L^SJ y>- l)^3sj l)I !< JLL? ^ 


jJjLj CAj>rLLl jw\jLj Cj3*0 LO AjljP-j Jp 

Jjj 

(*P < 1 P jLs ^ip ij 4 pU ^b-r y t^r ^b>r ^ ^j-J} ifljjj^l 

• J*^' (j"? 4 ^' ^ 


aS^J ^-*2jJ l_£ jP 0*y l~L>r- ^ ^ 1«) ^ 3^^ OjP-^Ll ^^2j\\ lwLg_U 
. l^ 2 *j jijJl L5 ^'J Cjt-§— -* jL jijJl by^jA p-6\ p — AP 


.j^a^Jl <^JL*J (^OJl £^OJl ^J*a OOp^J ClOLP-L J^jlj 3X^*o0j 
. LJjpjJ a*jLl* cLJjpjJ a>c-U^4 a3 jLv^ La IOj& ^a^l 01 J i^*>L^ 


^ /j ^ ^ 

LO L« Oj OjJlSj ojJjjI (^OJt oLg-^rjO^ ^-^0 3 ^OLoJj 01 lO^O-*-*’ 03j 

! ApJj Aj £^j2j i j cAJlO Aj j-v^JJ ^1 £aJI*OI cpL ^a 


j* 

35 jw\j i 0 |j c w\j wLo> «Olj^j. ^ 1 p IwL^j c 3 j2 -' >c -^ iwL^J 

• y 1 ^ <-^ 4 ^ y^'? <-uyJ' jP bAJ^ 3 j ‘ 4 p 


ysj jlyst L^-j jU^ i - kiAJi 4^>l bj— cL,Iz*j (_j 


- 1 5 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


— yJ-b JlJ 5 j 01 — U P ^yyd 01 ybLdS ^dyj 

y* cOTyO (J,} 4dd drb>- (3 y^J cA^njD Idy 

CSjdxO oltyU [J diSi jd J,} . . \jb d^rlyj C^jjjJl ^^Jp Ajiild cd-pd-^l 

-.^L^l lij- aJI ^Aid y* Idj 


! _ dbii 4y! Uj- O^ldirl y* (* ^ d d>y yd-Sl Ojd-^J 0 d& ly^P* dSj 

£ . * I 

•ys-y 2 -*^ djyyi y^ 


c I y>- Ij-u» I JJO $ — Oyily yd* y 4- ‘d^LgyryJl oOp IjLi ^yOJl —jd^Jl dl 

dOO-Si jd Ji~ ^dli^l i^y3 (_^ > -^-*-b ^ cP 4 

. 4)0 Jdd y> jyju \jjt C-J^rj JP- 4)0 Jdd tjlgi 


. (^yd! Ij jJlj yiO Jp — dy dy — OjdOl ! yyldLli 
Ijjjp 01 ^jtPy 4 di U Ujlp co«d>Oj aJjjl* (j — ydp— dy^ — j *-^0 Ojd*Oj *yi 

!*y ydyd U Jd»- s-LdSl obi;} bdp jf c-JliJ U Jd>- obd^ yLd 


^obOlj c jJlj jdbl l5 1p OjdOl ydSlj Cjtdy 1 ' dj t <3 'y-} y^b cj^Al? (%dl 

— U^bL^j UsJy 4)0 di ^*yJj c — ^bd b j»>-l 3 b— *^i 2 d bl 5 ^ cby by 

^ z ji ^ 

4^)1 wLd Ujj^l ci^xl-v^ £ O^j bO Ij biS I Ldyj c Jl (J,} bJL^I jd C— 4^1 wtod: 
[. . .] ji jl c^c-v^Li!l Jyj ji ^jd OJj L^lwb>“| J^^dJ jjJlJIS" biSj c— dy^dJl yj 

. d« y-^y l^-d ^4 01 'Vj c^b>-l 4 j ^dy 01 'y i^-v^diU 

d 5 ^— y^lidlj cdwL>-lj aJjjl^ (3 ydj c — 4^1 Ly>- jljJl o jp J 5 y^ jdd 

.ioyr-y JyJ ^1 ^jl oL^yJl dJl — 


- 1 6 of 20 - 


http:// abusalma.net | http; / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


bJ ^ib y& br l 1 0 ? *j ^4 OjL*bb ^ cbJjp.^ ^Ipj cbJjpO Jp -^l^- 
^ j^^yi 1^4 — jp _ ^ (J>i cIwLa ^ 1 p ijp j£- $ _ uijp-i cULo < 3 j cUip 

. ^tlLL^J 1 lPj 4\) I jy£} \ ^ A*3 


01 :Ib>Sl IwLa cpb-OJl ^y 2 ^. ^*i~U. ^_^-&*-b oU-^Jl j Jj>-I 

aJI $105"" jl jf I0_& ^ Ai LS" Ojj L-3^2iJl Jp 

cOjl*J ^Jl^- Cj*~ I p IwL^ ! aOp •bjj^lp bsl ^1 iij LjI ^ 

$ * 

lilj (.AJP lb-& ! W^S* aJ J0S^ j\jtJ j*>\i £-b $.b>r- ^j- 4 . .(J^J 

;jl *-^b i^v-flJt djbl (J ^\j>t^\ Jbo^LvO cjjUrtJ' ^ 

.jJl ^Jp ( 3 j (jj b L^g jaJl 4 jbl*^ ^ ! Lju 3 l-b& ! U,^ j^Ai <ohj 

^ - i» M 


2 c 


A-Lj2j ^ j\P lwb& j*j£ ^cy>j*£ $Ls^l>c*jO 0^-^b-*J Oj — 0^-1 I t«-Lj3 


iS 1 


-liJbl 


• J’ • s 'LS^’ U^!J 

** *• *• 


c a ,* */2 & ll jj$, jlhjj ^ c Aj ^ ^o^wjj c bj^«Av 2 C )^^~ b bJj b® ^j^~3 

s' ^ £ jj Jl Jl 

wLv*> C^t-g-** 4 OjL^bl ^J- 4 — ciAJi cJ — c5/ b® bjl^b cA->rjjj C^ci-s^Jj 

! ?cibSb£^ (.— ^lLL^JI 4 ^ wLo^— !wL& ^jJlj L-3*)bbl 


!?jubl jt-i ^y 2 ^. b®j dbA ^pIjJI b^ 


01 Juy L® !jt-4 db-A JlL® Oj-bj^ ^ Uli c^b-OJl b®! 


- 1 7 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


£ * 

. L&'Vyj ccyL -0 Uj^I 


j^Sj-La Oy^L 01 


yJ 2J cU^J \'aa/ 9 *j Oy>-l ^ip cLs^ 2^J U *y yiy C^jJLLalt La*S\3 

.jA' l5 ^j tjA' N i ^^A**- ^ s- A» A < -i^^~^ J 3 [•••] A 4 ' ^^AAA 4 - ; ' rAA^l 

•• •• *• I 


i £ £ 

C A\) Cc3^-v2J — y2^J LlO^^J £^a Ojl^j l)I £ — (jwLyi2J — OjL*^L yyli2_Llj 

Ojl-*Jl I*L& Lla lili c — L^J -p y 2 j^~ ca^I LjjjJ 

. Ujlj :>L~/^I (j c^AJl 0 lJg^> aJ I jS>~Jj^ 3 — y\\*}\ <yj a\)I J-oj>c-ji 


Ljy (j cLJjpO ^.00 i LJl Jjjj $I^L& Jjy OlJg^^Jl 


. jyA*)L) lyj^J (1)1 — A\il j-%. ,g lg g >- — ^ I y>- ^yvo2-J ^W2jli 

.aJ OjL*l!l C-Ajikll ^*j y» S/l 'JLA USo 


. ^1 jl ciifc ^ — I wX 5 ^ ^j— aJ-p j^ 2 j jy& oSjjlP yL L^ c 0 *>L$ <Ohj OJ-^ lij 


^ ^ j j S Jl f 

OjL*Jl (J? *)LJa3 !*)LJa 3 oyipl I^L& ! !Ij6" Ij^oj i\jS* Ij1*jlJ ^y?L>t^l ^i^ jl ^oU^J L*l 

1 ^%^)! I Jj L*J 

. Ljyl y Jj ca\) J-oJ-lj clisii-l yA AAP ^yJA>>l <lXy~\ (jy.J OJ-^J 


01 ^ip LlJA*j 01 A^l jLJ (^jJl IwL&j cO^I ^a La IjJAP C — lL\-^ I — Jj^r Lw\AP La 

— a^I s-Li 0}~ OjjwLa y I IwLa tj^j^lj c^-i5lj cLj yl IwL^3 $Aj ^jJL) 01 cA-JP OjL*^j 


- 1 8 of 20 - 


http: / / abusalma.net | http: / / abusalma.wordpress.com 

Free Ebook Islami @Maktabah Abu Salma 


' £ 


(^\ djljb (.— Lo-S^ — Jl Ls^2^j l * a/2 *j ^1p Ji3l>cJLU 

O^Utdl ^^jp ^^1 0» GjJJj c!wL& Jj y ^ C4-P^> j\p l3^2J (,^y2^x^J 

. OjJ}.<ygJ I d 0j2i> 

jp— U-U^ j%-a ^Ui 2 ju ^ o'yij-i-i ^ cio^ - <o^' 

s-LOO UJjp c0jL*J1j ^-v^UiSlj ^jjJl c3 j^^gJLoj Ujlj c — OJ^p 

! JjjiJ .1 j 


4 j-^ L® 


j I CAlisP- ^2>c-jJl cl)l (_£/ 

.awS/i 

.OjLdlj ' 4 a 

.<ftb ^1 Sy ^ Jj^ ^ iDUsJ.1 i)lj 


01 *Aj ^ £*)1 J-& COli^2l!l i^/ 2 -^ L? Gjljj (3 *Ai ^jjJl cpL-OJlj 

L® olij^:il OwLa oi ! LiLi o^J — (3 ^1 £>L0 0 ], — — $.0^1 OjI*j 

Ai 015"* Ojj (.‘^Sry L® ^~^>- coL^yJlj ^cjLs^-Jl O^L-aj LpLuI 01 ^Ipi cp^Jisi*! 

CPjJlsJj iUaii-l i^jSsJj ^4 _Lo^Ij Juv£2^: jf Cdwb^ (^JJl l5_& ^Juy2_^; ^ 

*♦ 

.4^iUJl (J iJ^Jb 41^-1*** 



- 1 9 of 20 - 


